ANTARA 


PERPUSTAKAAN 


LAYANAN MEDIA MONITORING 


LKBN ANTARA 


PERUSAHAAN konstruksi 
pelat merah PT Pembangunan 
Perumahan Tbk (PTPP) mem- 
bukukan laba bersih Rp44,989 
miliar sepanjang semester I 
2011. Capaian tersebut naik 
78,4”, dari laba bersih pada 
periode sama tahun lalu sebe- 
sar Rp25,218 miliar. . 
Peningkatan laba tersebut 
ditopang naiknya pendapatan 
perseroan sebesar 23,74, pada 
enam bulan pertama tahun 
ini. “Pendapatan perseroan 
tercatat Rp1,674 triliun, lebih 
tinggi daripada pendapatan 
tahun lalu Rp1,353 triliun,” 
kata Direktur Utama PTPP 


Media Indonesia 
4 Agustus 2011 
Hal: 20 


Laba Pembangunan Perumahan Naik 78,46 


Bambang Triwibowo dalam 
keterangan tertulis di Jakarta, 
kemarin. 

Laba kotor perseroan ter- 
catat naik dari Rp142,13 mi- 
liar pada semester I tahun 
lalu menjadi Rp204,63 tahun 
ini. Laba bersih per saham 
dasar perseroan pun terkerek 
menjadi Rp9 per lembar, lebih 
tinggi ketimbang pertengah- 
an tahun lalu sebesar Rp5 per 
lembar. 

Hingga akhir tahun ini, 
ia melanjutkan, perseroan 
menargetkan perolehan laba 
bersih Rp335 miliar atau naik 
664 terhadap estimasi laba 


bersih 2010. 

Perseroan juga memproyek- 
sikan pendapatan di 2011 se- 
nilai Rp8,4 triliun, ditopang 
oleh sisa kontrak (carry over) 
pada 2010 sebesar Rp6 triliun 
serta kontrak baru. “Kontrak 
baru itu merupakan kontri- 
busi dari proyek konstruksi 
reguler sekitar 754 dan dari 
proyek EPC 254." 

Target tersebut, menurut 
Bambang, dibuat sejalan de- 
ngan proyeksi maraknya 
industri konstruksi pada 
2011, terutama untuk pem- 
bangunan jalan, pelabuhan, 
termasuk proyek-proyek ra- 


"DP 

bt 
phone 021 386 8155 
email : uluan@antara.co.id 


mah lingkungan. 

Sejumlah proyek konstruk- 
si yang kini tengah digarap 
PTPP antara lain perluasan 
pelabuhan Tanjung Priok, 
pembangunan pelabuhan 
baru di Jawa Timur, jalan 
tol dan jalan nontol, serta 
proyek pembangkit listrik 
tenaga batu bara dan panas 
bumi (geotermal) yang ramah 
lingkungan. 

Bambang memprediksi in- 
dustri konstruksi tahun ini 
masih cemerlang. Itu terlihat 
dari kian tingginya kebutu- 
han pembangunan infrastruk- 
tur di Tanah Air. (Atp/E-2) 


